Galih Maulana, Lc. 


Kupas Tuntas 

OyNUT Subuh 





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Kupas Tuntas Qunut Subuh 

Penulis : Galih Maulana, Lc 

43 hlm 


JUDUL BUKU 

Kupas Tuntas Qunut Subuh 

PENULIS 

Galih Maulana, Lc 
Editor 
Hanit Luthti 
Setting 8 t Lay out 
Muhammad al-Fatih 
Desain Coyer 
Muhammad Abdul Wahab 


PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 

Cetakan Pertama 
21 SEPT2018 





Halaman 4 dari 43 


Dattar Isi 

Daftar Isi.4 

A. Nuqaddlmah.6 

B. Pengertian Qunut.8 

1. Bahasa.8 

a. Berdiri.8 

b. Tunduk.8 

c. Ta'at.8 

d. Diam.8 

e. Doa.9 

2. Istilah.9 

C. Qunut Shbuti Menurut 4 Maztiab.10 

1. Dalil bagi yang kontra qunut subuh.13 

a. Hadits Anas bin Malik.13 

b. Hadits Abdullah bin Mas'ud.14 

c. Hadits Abdullah bin Umar.14 

d. Hadits Abdullah bin Abas.14 

e. Hadits Ummu Salamah.14 

2. Dalil Mendukung Qunut Subuh.15 

3. Jawaban Atas Dalil Kontra Qunut Subuh.17 

a. Jawaban atas hadits Anas.18 

b. Jawaban atas hadits Sa'ad bin Thariq.20 

c. Jawaban atas hadits Ibnu Mas'ud.21 

d. Jawaban atas hadits Ibnu Abbas.22 

e. Jawaban atas hadits Ummu Salamah.22 

D. Posisi Qunut Dalam Shalat.28 

E. Tata cara qunut.29 

1. Mengangkat Kedua Tangan.29 

2. Tidak Disunahkan Mengusap Wajah.29 


muka | daftar isi 































Halaman 5 dari 43 


3. Apakah disyariatkan membalikkan telapak tangan? 


.31 

F. Bacaan Qunut.32 

1. Redaksi do’a qunut.32 

2. Menambah Shalawat.37 

3. Membaca Jahr.38 

G. Apabila Tidak Melakukan Qunut Subuh.39 

H. Penutup.40 

Tentang penulis.41 


muka | daftar isi 











A. Muqaddimah 

Qunut subuh sudah akrab di telinga 
masyarakat muslim Indonesia, hafaI bacaannya dan 
selalu diamalkan setiap harinya, karena mayoritas 
dari mereka dalam fiqih memang mengikuti mazhab 
Syafi'i. 


Namun saat ini, ketika internet mudah diakses 
oleh siapapun, sebagian orang yang masih awam 
merasa bingung setelah mendengar dan mendapati 
adanya pendapat yang mengatakan bahwa qunut 
subuh itu adalah bid'ah dan dianjurkan untuk 
ditinggalkan. 


Tidak salah memang, membawakan fatwa ulama 
yang mengatakan bahwa qunut subuh itu tidak 
disyariatkan, tetapi alangkah bijaksananya apabila 
hal itu tidak diucapkan dalam konteks menyalahkan, 
karena diantara sikap bijak adalah menghormati 
pendapat yang sudah diamalkan mayoritas 
masyarakat suatu tempat, imam Malik mengatakan: 


\jjJu ^JJslj cU4L^i S jLI jLLj ULp j} 

o ^ ^ 

V U ^JSslLj (jI jJ Jjj cJj-® 


"Sesungguhnya keutamaan Ali dan Abdullah bln 
Mas'ud tidak dapat dipungkiri, tetapi penduduk 
negeri kami (Madinah) mengambil pendapatnya 
Zaid bin Tsabit , apabila kamu dalam suatu 


muka | daftar isi 


Halaman 7 dari 43 


mosyorokot, janganlah memulai dengan apa yang 
mereka tidak ketahui " 1 

Maksudnya, ketika penduduk Madinah sudah 
akrab dengan mazhabnya Zaid bin Tsabit, maka 
janganlah kamu membawa mazhabnya Abdullah bin 
Mas'ud yang masih asing di kalangan masyarakat 
Madinah. 

Bukan berarti mazhab yang lain salah, namun 
dalam konteks ilmu fiqih, khususnya dalam masalah- 
masalah yang masih diperselisihkan, 
mengedepankan persatuan dan keharmonisan itu 
diutamakan. 

Termasuk di dalam masalah-masalah yang masih 
diperselisihkan itu adalah qunut subuh, disini penulis 
ingin sedikit menjabarkan tentang qunut subuh 
dalam perspektit mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan 
tulisan yang singkat ini bisa menambah cakrawala 
keilmuan kita semua. 


1 Siar A'lam an-Nubala, jilid: 11, Hal, 177 

muka | daftar isi 




Halaman 8 dari 43 


B. Pengertian Qunut 

1. Bahasa 

Qunut dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, di 
antaranya: 

a. Berdiri 

Sebagaimana sabda Rasulullah 

Shalat yang paling utama adalah yang lama 
berdirinya (HR. Muslim) 


b. Tunduk 

Sebagaimana tirman Allah *: 




Bahkan milik-Nya lah apa yang di langit dan di 
bumisemua tunduk kepada-Nya. (Al-Bagarah 
116) 


c. Ta’at 

Sebagaimana tirman Allah »: 

l 4 ^ jp' 

Wahai Maryam, ta'atilah Tuhanmu, sujud dan 
rukudah bersama orang-orang yang ruku". (QS. Ali 
'imran : 43) 

d. Diam 


muka | daftar isi 



Halaman 9 dari 43 


Sebagaimana dalam riwayat Zaid bin Arqam: 

Ujj>-I 0 jiJJl ^JoJb bS' !j)l9 (j-^ Ajj (j_C 

^J_C ljj^9b>-^ !4jj!| Ojjj C-Jjj (jjj>- 43b>-L>- ob>-l 

_9 ^ ^ 

Lj_al9 ^(jj6l9 4Jj lj_oj_9j JaJuJJl ojiJJlj oljUJl 

j L 


<__j i 


"Dari Zaid bin Arqam beliau berkata: dahulu kamu 
berbicara satu sama lain ketika shalat sampal 
turun ayat: maka kaml diperintah untuk diam". HR. 
Bukhari dan Muslim, redaksi milik Bukhari 


e. Doa 

Dan inilah penggunaan yang paling populer, imam 
Nawawi (w 676 H) mengatakan: 


!J_^Jj plcJJI I_^j_o 4 JUJI (j (jljLo 4J o^iiJ! 

I l 

2 ^jjj jOO pl^jJ! (_J_C (j_LL2jj ljjA9 pl^jJl 


"Qunut memiliki banyak arti dalam bahasa arab, 
di antaranya adalah do'a, baik doa untuk kebaikan 
atau do'a untuk keburukan. 

2. Istilah 

Adapun menurut istilah para ulama, qunut 


2 Tahrir Alfadz at-Tanbih, Hal. 73 

muka | dattar isi 




Halaman 10 dari 43 


diartikan sebagai berikut: 

^ obJjJ! (3 p-U-JJ |^ul ^jJLl! (_j-Al 0-C3 

3 ^LlijJI j)jD (_^jj 2 J>J 3 

"Menurut ulama ahll syari'at qunut adalah nama 
untuk do'a dalam shalat pada saat tertentu ketlka 
berdiri" 


C. Qunut SlUmh Menurut 4 Mazhab 

Qunut subuh menurut jumhur atau mayoritas 
ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam- 
imam mujtahidin hukumnya adalah sunah. Imam 
Nawawi (w 676 H) mengatakan dalam al-Majmu': 


3! 4 jjlj C-Jjj s-jo-c-o 1^0 OjjJjJ 


4jI UmJbcA-S 


jOS^j! |OjkJL*j (jjoj oloJl J&\ CJll I 4 -J 3 Jjo |J 
ojLLLU! Jj jJLcj jjjCoJ! j5o 3 J! 4j Jl! JJOoj 

CsĕJ yj^ v'i u^3 6 uiij 

( 3 ° 4j J llj 4 j>l/j>_^j 3 JLo Lio L» jjp ^ j I! 013 j 

(j! (jj! (jobJo 3-^3 q- o -9 (juobJ! 


3 Al-Futuhat al-Rabbaniyyah 'Ala al-aAdzkar an-Nawawiyah, 
Juz: 2, Hal: 286 


muka | dattar isi 




Halaman 11 dari 43 


UjlSj ^JU ^ 3 (jjl j)_OUj>j!j 


Madzhab kami (syafi'i) bahwasannya qunut itu 
dianjurkan (mustahab) baik ketika terjadi bencana 
(nazilah) atau ketika tidak ada bencana (qunut 
subuh), inilah pendapat kebanyakan dari ulama 
salaf dan ulama-ulama setelah mereka atau 
banyak dari mereka. 

Termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Abu 
bakar as-Shidiq, Umar bin Khathab, Utsman, Ali, 
Ibnu Abbas, al-Barra bin 'Azib rp, berdasarkan 
periwayatan dari imam Baihaqi (w 458 H) dengan 
sanad yang shahih. 

Pendapat ini juga dikatakan oleh sebagian besar 
ulama tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka, 
termasuk di dalamnya adalah Ibnu Abi Laila, Hasan 
bin Shalih, Malik bin Anas dan Daud ad-Dzahiri. 


Al-Hazimi (w 584 H) berkata dalam kitab al-Ttibar: 
^-o^aJ! ^ dJj-tiJ! ^ ^j-olij! A9J 

(j-a pJbAJt j (j4y-9 (joubJlj 4j I (j-o (j-obJl I 


'O^AoJI cj bjl jUjj-ajl! pLoJ-c 


"Para ulama berbeda pendapat tentang hukum 
qunut pada shalat subuh, mayoritas ulama dari 


4 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid: 3, hal. 504 

5 Al-I’tibar min an-Nasik wa al-Mansukh min al-Atsar, Hal. 90 

muka | daftar isi 




Halaman 12 dari 43 


kolongon sahabat, tobi'in dan ulama-ulama 
setelah mereka di berbagai negri berpendapat 
adanya gunut (subuh)" 


Di kalangan ulama empat mazhab, yang 
mengatakan tidak adanya qunut subuh adalah 
mazhab Hanati dan mazhab Hanbali. 


IJ 4j \StfS o 4JJI Ju £■ j) llj 

3) lA-oj>~!3 q^j^iJI 4jL>c^j>!3 


"Abdullah bin Mas'ud beserta para muridnya, Abu 
Hanifah beserta para muridnya, Sufyan ats-Tsauri 
dan Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak adanya 
gunut dalam shalat subuh. 


! (_3 ojJdiJ! 0! jj&3 ■ [3 ^-4 \3 

l>j' 3 d4'3 dS3y3&3 

! 3II 3 ‘ 4JJ! t plSjilJ! '3 < 

^Ojio !4jjljc>J! (JII 3 4^0 jJ>tid! (3 OjJoJ! !4iOc>~ 


",Bagi ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah dan 
Sufyan ats-Tsaurigunut pada shalat subuh 
tidaklah disyariatkan, pendapat ini diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar , Ibnu Mas'ud dan Abu 
Darda rp.. Abu Hanifah mengatakan: gunut subuh 

6 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid: 3, hal. 504 

7 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz: 34, Hal. 58 

muka | daftar isi 




Halaman 13 dari 43 


adalah bid'ah, sedangkan ulama-ulama Hanabllah 
mengatakan gunut subuh adalah makruh. 


1. Dalil bagi yang kontra qunut subuh 

Para ulama yang mengatakan tidak 
disyariatkannya qunut subuh berhujjah dengan 
beberapa hadits, di antaranya: 

a. Hadits Anas bin Malik 


jdLj UU Ai ii 5! J jp 

LjJ ^l j» jSJj \^J> dlSJ> 


"Dari Anas bin Malik radhiyallahu: bahwasannya 
Rasulullah St melakukan gunut selamasatu bulan 
mendoakan keburukan pada beberapa orang- 
orang arab kemudian meninggalkannya". HR 
Bukhari dan Muslim, redaksi milik Muslim 


1. Hadits Sa'ad bin Thariq 

4Jd! C c." ijL^ ^3 cilj] 4 _j! Ij * jjls y Uj V ! cUlLa ^j! jt- 

UaIa tcjllia ^! j i (j\ A\C- j 4^)5 Lj J ^ 

i £g_ij | jjU 1 !^jlfLi t^jjjjoi ! j^J 


"Dari Abu Malik al-Asyja'i (Sa'ad bin Tharig bin 
Asyim), beliau berkata: aku bertanya pada bapakku 
(Tharig bin Asyim), wahau bapakku, sesungguhnya 
engkau telah shalat bersama Rasulullah Abu 
Bakar, Umar, Utsman dan bersama Ali di Kufah 
selama lima tahun, apakah mereka melakukan 
gunut? Bapakku menjawab: wahai anakku, gunut itu 
muhdats (perkara baru). HR. Tirmidzi 


muka | daftar isi 



Halaman 14 dari 43 


b. Hadits Abdullah bin Mas’ud 

cJ-S U :Jli 44P Ajol SytU» Jj 4 J 0 I Jllp J^p 

/ jJ y I jJ I ^ 

AjljLy!? ^ip 4ill 4iil Jj^»j 


Dari Abdullah bin Mas'ud: Rasulullah fĔ tidak 
pernah sakali pun melakukan qunut pada shalat- 
shalatnya. HR. Baihaqi 


c. Hadits Abdullah bin Umar 

0 JXp ^jjl <jj Jr^ 

*J :JU J-Jjj Jljl V : ys* cJii cJuIaj 

IbU^I J^a Jj-I Jp ^Ja. 


Dari Abu Mijlaz, beliau berkata: aku shalat subuh 
bersama Ibnu Umar, beliau tidak membaca qunut , 
maka aku bertanya kepadanya: mengapa engkau 
tidak berqunut? Kemudian beliau berkata: aku 
tidak mengingatnya dari seorangpun dari sahabat 
kami". HR. Baihagi 


d. Hadits Abdullah bin Abas 


0*0 „ J* . 

4PJL) ^c-JaJl 


^ . / *£» * * 
syd^ <j bJjlaJI jl 


J 1 




Dari Ibnu Abbas, beliau berkata: sesunggunya 
qunut subuh adalah bid'ah" 


e. Hadits Ummu Salamah 


muka | daftar isi 




Halaman 15 dari 43 



"Dari Ummu Salamah, beliau berkata: Rasulullah 
melarang melakukan qunut subuh". HR. Baihaqi 

2 . Dalil Mendukung Qunut Subuh 

Para ulama yang berpendapat bahwa qunut subuh 
disyariatkan dan hukumnya sunah berhujjah dengan 
beberapa hadits, sebagaimana disampaikan oleh 
imam Nawawi (w 676 H) dalam al-Majmu /8 : 



Dan ulama kami berhujjah dengan hadits Anas r/: 
bahwasannya Nabi melakukan qunut selama 
satu bulan, mendo'akan kejelekan kepada mereka 


8 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 504-505 


muka | daftar isi 




Halaman 16 dari 43 


kemudian meninggalkan (do'a) tersebut. Adapun 
gunut subuh maka beliau tetap melakukannya 
sampai wafat. Hadits shahih, diriwayatkan oleh 
sekelompok huffadz, mereka semua 

menshahihkannya. 


Dan di antara yang menyatakan secara jelas 
tentang itu adalah al-Hafidz Abu Abdillah 
Muhammad bin Ali al-Balkhi dan al-Hakim Abu 
Abdillah di beberapa tempat dalam di kitab-kitabnya, 
begitu juga al-Baihaqi. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh ad-Daruquthni dari beberapa jalan dengan 
sanad-sanad yang shohih. 


Ojlaii OUip \j\ cJlU : JJ j ^\yd)\ j&j 
JU jU cJi jjSjJl aAj Jll j 


iiui iJia 


Dari Awam bin Hamzah , dia berkata: "saya 
bertanya kepada Abu Utsman tentang gunut 
subuh, dia menjawab: gunut subuh itu setelah 
ruku'. Aku bertanya lagi: dari mana kamu tau itu? 
Dari Abu Bakar , Umar dan Ali. Hadits ini 
diriwayatkan oleh al-Baihagi, dia berkata: hadits ini 
sanadnya hasan 




: jll Jiii J 




muka | daftar isi 




Halaman 17 dari 43 


jjp jS- lAis JlJj o'Jj (J J&l 


i» ^ ^ i» ^ 

J>ĕ-^ 


"Dor/ Abdilloh bln Ma'qii seorang Tabi'in, dia 
berkata: Ali ?j melakukan qunut subuh". Hadits ini 
diriwayatkan oleh al-Baihaqidia berkata: hadits ini 
dari sahabat Ali shohih masyhur. 


A^l J j-Jj jl ! 4 JP ^iil SrljJl 


oljj . Jlj (J C-0-&J jlS"" aJ-P 


Dari al-Barro: "sesungguhnya Rasulullah ^selalu 
melakukan qunut di Subuh dan Maghrib". (HR. 
Muslim) 


Hadits-hadits tersebut manthuqnya secara shorih, 
tegas, eksplisit mengatakan bahwa Nabi S 
melakukan qunut subuh, begitu juga Abu Bakar, 
Umar, Utsman dan Ali cp, yang ditinggalkan adalah 
do'a buruk dan laknat atas orang-orang kafir. 

3. Jawaban Atas Dalil Kontra Qunut Subuh 

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama-ulama 
kontra qunut subuh ini telah dijawab oleh ulama- 
ulama Syafi'iyyah, berikut ini adalah jawaban- 
jawaban yang disampaikan oleh imam Nawawi (w 
676 H) 9 : 


9 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 505 

muka | daftar isi 




Halaman 18 dari 43 


a. Jawaban atas hadits Anas 


ojJj- 25 <J> j l°3 

** ** -^ ^ 

jjudjl s.IpjJI iijj SljUli Jdjj aJJJ (j U^lp 
iijj Jl CJj-Ul ^ \zjLi J g tr:«lj jLailil 

s s Q 0 

j*y (j^st-U jjjjUl |j_2sj (./3 il jU- j Oj-LflJl 

ujIji <3jii j>. ^iaJi j uii: j>: j[ Uji j 

oljjSLi <_^jJl l-JUj Ia|:J ^UU cU>tj-9 £ c - l > x ~ s & 

jIp jp <^3444' lsJj ^3 £^41 oU^ 

£s-j?jJj j*JJl iijj jll 4j| ^lajJ jj^a _jj ^jJ^jJl 

iJjJ P ^Jji (j*j ^JLlUJl ojjA j! Ajljj j4jU! 'U® 

^ipaji 


Adopun jowobon atas hadits Anos don hadits Abu 
Hurairoh yaitu hadits yang berbunyi "kemudian 
Nabi meninggaikannya", maksudnya adolah 
meninggalkan do'a keburukan dan laknat atas 
orang-orang kafip bukan meninggalkan gunutnya. 
Atau juga maksudnya adalah meninggalkan gunut 
di shalat selain shalat Subuh. 


Penafsiran ini sangat kuat, karena hadits Anas 
yang berbunyi: "Nabi tetap gunut subuh sampai 
wafat" merupakan hadits shohih dan jelas (eksplisit 

muka | daftar isi 





Halaman 19 dari 43 


menunjukan qunut subuh), maka wajib dilakukan 
al-jam'u (kompromi) diantara dua hadits tersebut. 
Dan yang kami sebutkan adalah hasil yang kuat 
dari proses al-jam'u tersebut. 


Dan al-Baihaql telah meriwayatkan dengan 
sanadnya dari Abdurrahman bin Mahdiseorang 
Imam (ilmu hadits) bahwasannya dia berkata: 
"yang ditinggalkan oleh Nabi adalah laknat". 
Tafsiran ini juga diperkuat oleh hadits Abu Hurairoh 
di atas yang berbunyi: "kemudian Nabi 
meninggalkan do'a atas mereka 


Al-Hazimi (w 584 H) berkata dalam al-1'tibar: 

(j-yjJ Sj <4j (j^j! Uolj 

:fe\ aSjj jj :ooJu>JI (j AJjij Js Ajj 

10 ji1sji js a^jji 


"Adapun hadits Anas maka tidak pas untuk 
dijadikan hujah karena tidak ada dalalah (petunjuk) 
akan terjadinya nasakh (hukum qunut), adapun 
ucapannya "kemudian Nabi meninggalkannya" 
maksudnya adalah meninggalkan do'a keburukan 
atas orang-orang kafir" 

Kemudian di akhir jawaban al-Hazimi (w 584 H) 
mengatakan: 


10 Al-Ttibar min an-Nasik wa al-Mansukh min al-Atsar, Hal. 95 

muka | dattar isi 




Halaman 20 dari 43 


Ji (J_o OjJo 4j ^J^-UoJ 0> 

■'■■'■^oUJI (jjj_c3 (jjilaj O^J c-oJj>JI 


"/Apo yong kolion pegang teguh (sebagai dalil 
naskh gunut subuh) adalah sebagian dari hadits, 
seandainya kalian mencari/memeriksa keutuhan 
hadits akan tampak jelas salahnya tuduhan naskh" 


b. Jawaban atas hadits Sa’ad bin Thariq 

jjjJl 4 jIjj 0' t3j^ (jj *UjJj> (ji 0 jIjj>JIj 

j^l ^oJbj 55 \jj jco OjJiJI Ij-dul 

2 y 0 •" 

Jijj 


"Adapun jawaban untuk hadits Sa'ad bin Tharig: 
bahwa riwayot orang-orang yang menetapkan 
(gunut) sangat banyak dan pada mereka ada 
tambahan informasi (dari apa yang diketahui oleh 
Thorig bin Asyim), maka wajib mengunggulkan 
riwayat mereka" 


Imam Baihaqi (w 458 H) dalam as-Sunan 
mengatakan: 


43Jj>- (_Jo (j3^ 4J33 j>o ^oJ (ju>Oj!| |o4-4jI (jJ (3j!Jj 


11 Al-Ttibar min an-Nasik wa al-Mansukh min al-Atsar, Hal. 95 

muka | dattar isi 




Halaman 21 dari 43 


■^4 jj 9 4] Oj\t- A^loS- A9J I3 Jj>J> 




Thariq bin Asyim al-Asyja'i tidak mengetahui 
(hukum qunut subuh) dari imam shalatnya, maka 
dia menganggap muhdats (perkara yang diada- 
adakan) sementara orang-orang selain beliau 
mengetahuinya, maka hukum diambil dari yang 
mengetahuinya bukan dari beliau" 


c. Jawaban atas hadits Ibnu Mas’ud 


j-o |jj>~ 4jl JijJLob ^jjl Cj AS~ jS-jj 

Jj aJm jJbj jjL> Chl AaSus 4jIJj 

OJiljjJ ^>Jiii9 Olol (jOl OoJj>-j OJli 4j^Ij bljjPa 


^oJjJI 


Jawaban atas hadits Ibnu Mas'ud: bahwasannya 
hadits tersebut dho'if jiddan (sangat lemah), 
karena hadits tersebut dari riwayat Muhammad 
bin Jabir as-Sahmi, sedangkan dia adalah orang 
yang sangat lemah (hafalannya) juga matruk (tldak 
diambil riwayatnya). 

Juga karena hadits tersebut berbentuk nafyun 
(penafian) sedangkan hadits Anas adalah itsbat 
(penetapan) maka diunggulkan itsbat atas nafyun 
karena adanya tambahan informasi. 


12 As-Sunan al-Kubra, Jilid: 2, Hal. 302 

muka | daftar isi 





Halaman 22 dari 43 


Jawaban atas hadits Ibnu Umar 


4J_c*j jl AikJukj ^cJ 4j| jJLc- ^jjl UtoJuS-j 
5* UjbjtpJ c_jjlc- jjj (j-uil 


Adapun hadits Ibnu Umar, maka beliau belum 
mengetahui tentang hadits gunut atau dia lupa, 
sedangkan Anas bin Malik, al-Barro bin Azib dan 
selain mereka berdua mengetahuinya, maka 
diunggulkan orang-orang yang tahu (hafal). 

d. Jawaban atas hadits Ibnu Abbas 


' U *• '■ U' o " „ 

oljj JJj IJj>- 4 j| ^iJP I j^Pj 

y*. s qp' J$ f 3 % j* 

j d\ J} L3jj Jj Jj J’3 



Jawaban atas hadits Ibnu Abbas adalah bahwa 
hadits tersebut dha'ifjiddan (sangat lemah). Hadits 
ini telah diriwayatkan oleh al-Baihagi dari riwayat 
Abi Laila al-Kufi, beliau berkomentar: hadits ini 
tidak shahih karena Abi Laila matruk (tidak diambil 
riwayatnya). Dan kami telah meriwayatkan dari 
Ibnu Abbas bahwasannya beliau melakukan gunut 
subuh. 


e. Jawaban atas hadits Ummu Salamah 


muka | daftar isi 




Halaman 23 dari 43 


4jI jj (j_o 4jjJ_ (Jjcuoyb 4jl 4-oJilo Co Jj>> (jij 
(jj 4Jjl Au_C- j_)i- (j7>j>jJl ■AjlC- j)j 4_juJLCC- j)-£- (j-*- 5 j)J 

4j 3H|| sQjjj& (jJii5j|jJl (JUj 4^Ju-o j-C- 4jj| (JC- £_9lj 
^l AJlIj 4-oJ-lo (j-O ^Lod ^-SlD ^-yJU jjj pJjJLyjj 


Jawaban atas hadits Ummu Salamah adalah 
bahwasannya hadits tersebut lemah, karena 
berasal dari riwayat Muhammad bin Ya'la dari 
'Anbasah bin Abdirahman dari Abdullah bin Nafi' 
dari bapaknya dari Ummu Salamah. Daruquthni 
berkata: "mereka bertiga semuanya lemah , dan 
juga tldak valid bahwa Nafi' mendengar dari 
Ummu Salamah wallahu a'lam". 


Sebagian orang di masa ini mempermasalahkan 
keshahihan hadits Anas bin Malik bawasannya 
Rasulullah ® tetap melakukan qunut sampai 
watatnya, mereka mengatakan bahwa haditsnya 
dha'if karena terdapat rawi (periwayat) yang lemah 
dalam rantai sanadnya yaitu Abu Ja'far ar-Razi yang 
menurut sebagian ulama ahli hadits dinilai buruk 
hatalannya. 

Memang benar sebagian ulama ahli hadits 
menganggap Abu Ja'far ini lemah, sebagaimana 
dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) 
dalm Zad al-Ma'ad: 


!(jqAJoJl (jjl C)l3j 4 J 1 C-J A-oj>-I 43_*_yb U9 jJl* j>^jI 


muka | daftar isi 



Halaman 24 dari 43 


$ Jllj Ijd ^^j Afjj j^J bJlIj JajjjJ (jtif 

13 j^kULoJ! j0^5\ioJlj > 0-236 jlS” 


"Adapun Abu Jajar ar-Razi ini, telah didha'ifkan 
oleh imam Ahmad dan lainnya, Ibnu al-Madini 
mengatakan: beliau sering mencampuradukan 
(hadits), Abu Zur'ah mengatakan: beliau sering 
keliru, Ibnu Hibban mengatakan: beliau menyendiri 
dengan hadits-hadits munkar dari orang-orang 
masyhur" 


Namun perlu diingat, perkara tashhih 
(penshahihan) hadits ini adalah perkara ijtihadiyah, 
sangat dimungkinkan di dalamnya terjadi perbedaan 
penilaian, karena memang kenyataanya tidak sedikit 
ahli hadits yang mengatakan bahwa Abu Ja'far ini 
adalah rawi yang tsiqah (kredibel). Sebagimana telah 
dikatakan oleh imam Nawawi (w 676 H) bahwa hadits 
Anas bin Malik ini adalah hadits shahih yang 
dishahihkan dan diriwayatkan oleh banyak ahli 
hadits: 


0jj>JOybj Jbli2J>J! 4C- Loj>- dljj OjJj>" 

(Jj J-1 j>J) 4A11 Ajt- I Jj2_9 1>J I 4Jj>l^j (jjjj jJOo j 

(j_o (j 4ll! PdS- jj\ ^SLbJlj jj^JjJ! Ojs 


13 Zad al-Ma'ad, Hal. 267 

muka | daftar isi 




Halaman 25 dari 43 


^ JloLojL) (j^ 3 dijjj (_JL§juJ!j 

Hadits shahih, diriwayatkan oleh sekelompok 
huffadz, mereka semua menshahihkannya. Dan di 
antara yang menyatakan secara jelas tentang itu 
adalah al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ali 
al-Balkhi dan al-Hakim Abu Abdillah di beberapa 
tempat dalam di kitab-kitabnya, begitu juga al- 
Baihagi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad- 
Daruguthni dari beberapa jalan dengan sanad- 
sanad yang shohih. 

al-Balkhi (w 295 H), al-Hakim (w 405 H), al-Baihaqi 
(w 458 H) dan Daruquthni (w 385 H) adalah para 
muhadits yang diakui oleh seluruh ulama. 

Adapun pembahasan tentang Abu Ja'far ar-Razi ini 
maka penulis rekomendasikan para pembaca 
sekalian untuk membaca kitab al-Qaul al-Mabtut Fii 
Shihhati Hadits Shalati as-Shubhi bi al-Qunut 
karangan Hasan bin Ali as-Saqqaf as-Syafi'iy (w 1335 
H), disana dijelaskan secara gamblang bahwa banyak 
terjadi penyamaran intormasi tentang Abu Ja'far dan 
bahwasannya banyak ulama ahli hadits yang menilai 
Abu ja'far ini adalah rawi yang tsiqah (kredibel) 

Namun point inti yang penulis ingin sampaikan 
adalah, bila seandainya memang benar bahwa hadits 
yang menyatakan tidak adanya qunut subuh adalah 
shahih, maka jangan lupa, banyak juga hadits shahih 
yang mengatakan adanya qunut subuh, apabila 


14 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 504 

muka | daftar isi 




Halaman 26 dari 43 


terdapat dua intormasi, yang satu menetapkan dan 
yang satu manatikan, maka yang menetapkan 
didahulukan karena disitu terdapat tambahan 
intormasi yang mungkin belum didapatkan dari 
orang-orang yang mengintormasikan penatian, 
imam Nawawi (w 676 H) ketika mengomentari hadits 
Ibnu Mas'ud mengatakan: 

oobjJ olol (j-ujl Oo 




Juga karena hadits tersebut berbentuk nafyun 
(penafian) sedangkan hadits Anas adalah itsbat 
(penetapan) maka diunggulkan itsbat atas nafyun 
karena adanya tambahan informasi 


Al-Hafidz al-lraqi (w 806 H) setelah meriwayatkan 
hadits qunut dari Abu Bakar, Umar, Ali dan Ibnu 
Abbas, kemudian beliau mengatakan: 


O U5JII ^ybjlsj lolj Oj-tijJl 

15 ouiiJl 


"Telah valid dari mereka hadits tentang gunut, 
apabila terjadi kontradiksi antara itsbat 
(penetapan) dan nafy (penafian) maka 
diunggulkan yang itsbat. 

Kesimpulan 

Setelah melihat diskusi para ulama terkait 


15 Tuhtat al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ at-tirmidzi, Jilid. 2, Hal. 363 

muka | daftar isi 




Halaman 27 dari 43 


pendalilan qunut subuh ini, kita bisa melihat 
beberapa intormasi berikut: 

1. Bahwasannya Rasulullah pernah melakukan 
qunut subuh. 

2. Rasulullah pernah melakukan qunut untuk 
mendo'akan orang katir kemudian 
meninggalkan do'a keburukan setelah adanya 
larangan dari Allah, dan makna ini merupakan 
penjelasan dan maksud dari hadits Anas bin 
Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah 
meninggalkan qunut. 

3. Rasulullah terus melakukan qunut subuh 
sampai watatnya. 

4. Khulata ar-Rasyidun melakukan qunut sebuh 
sepeninggal Rasulullah. 

5. Adanya qunut subuh merupakan mazhab 
jumhur ulama. 

6. Dalil-dalil yang dikemukakan pihak kontra 
qunut subuh tidak bisa menumbangkan dalil- 
dalil dari pihak pro qunut subuh. Wallahu 
a'lam. 


muka | daftar isi 



D. Posisi Qunut Dalam Shalat 

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, qunut subuh 
dilakukan setelah i'tidal dari ruku' sebelum sujud 
pada raka'at kedua, imam Nawawi (w 676 H) 
mengatakan: 



"Melakukan qunut subuh setelah mengangkat 
kepala untuk i'tidal dari ruku' pada raka'at kedua 
hukumnya sunah menurut kami tanpa adanya 
khilaf" 

Ini berbeda dengan mazhab Maliki yang 
mengatakan bahwa qunut subuh atdhal dilakukan 
sebelum ruku', meskipun boleh dilakukan setelah 
ruku'. Dalam kitab Hasyiah ad-Dasuqi 'ala as-Syarh al- 
Kabir disebutkan: 




"Dan disunahkan membaca doa qunut secara sirr 
(pelan) pada shalat subuh saja , dan disunahkan 


16 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 494 

17 Hasyiah ad-Dasuqi ala as-Syarh al-Kabir, Hal. 248 


muka | daftar isi 




Halaman 29 dari 43 


melakukannya sebelum ruku'. 


E. Tata cara qunut 

1. Mengangkat Kedua Tangan 

Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan 
ketika membaca do'a qunut, inilah pendapat yang 
dipilih imam Nawawi: 




18 


J4P ./9j| jJ5S I jj&J 


"Apakah dianjurkan mengangkat kedua tangan 
ketlka gunut? Ada dua pendapat yang masyhur (dl 
kalangan ulama syafi'iyyah); pertama tidak 
dianjurkan, kedua dianjurkan, yang kedua ini yang 
shahih menurut ulama-ulama syafi'iyyah. 


2. Tidak Disunahkan Mengusap Wajah 

Ketika telah selesai membaca do'a qunut, maka 
baik imam, makmum atau muntarid langsung turun 
untuk bersujud dan tidak dianjurkan mengusap 
wajah dengan kedua tangannya, imam Nawawi 
setelah menyebutkan beberapa pendapat di 
kalangan ulama syafi'iyyah tentang masalah ini 
mengatakan: 


18 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 499 

muka | daftar isi 




Halaman 30 dari 43 


19 


(jjj> 4jJu £_9j ulu>jLlo £ja>oj2J! 


To/ig shohih adalah dianjurkan mengangkat 
kedua tangan tanpa mengusap wajah" 


Diam ketika imam membaca tsana (pujian) 

Ketika imam membaca qunut ada beberapa saat 
seolah imam diam tidak membaca sesuatu, padahal 
sebenarnya imam sedang membaca tsana (pujian) 
kepada Allah, maka ketika itu kita sebagai makmum 
hendaknya ikut membaca tsana (pujian) atau diam. 


iSilLc (jijls 4 Jj _9 j-&j ^&J' ISlj 

4jjl_(Jj! aSjlAiJlj c-Jjlo j! 4 JJ 9 45jLca9 

20 ttJsJl (JJj JtliS 


"Adapun tsana (pujian) yaitu ketika bacaan ( 
? jsi^Jj snlc. ^jJJ maka makmum mengikuti 

bacaan imam dalam bacaan (tsana) tersebut atau 
diam, tetapi apabila ikut membaca tsana itu lebih 
afdhal kerena bacaan tersebut berupa pujian 
(kepada Allah) dan dzikir , tidak layak ketika itu 
membaca amin." 


£155 4jj)_ ^Ojj>! (Jl (^yhiij 


19 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 501 

20 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 502 

muka | daftar isi 





Halaman 31 dari 43 


21 


4ul9 4A5IJJJI CUj 6 U jUJj 


"Membaca tsana itu sirr (pelan) yaitu bacaan ( 
tji karena bacaan itu berupa pujian dan 
dzikir , maka ikut membacanya (bersama imam) itu 
lebih pantas." 


3. Apakah disyariatkan membalikkan 
telapak tangan? 

Di beberapa tempat, sering kita dapati ketika 
imam membaca redaksi-redaksi tertentu dalam do'a 
qunut, telapak tangan yang tadinya menghdap ke 
atas diputar balik, sehingga punggung tanganlah 
yang menghadap ke atas, apakah maksud dari ini 
semua? Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari (w 926 H) 
mengatakan dalam kitabnya: 


j pUJU! jl 4 jilS” j Joj y.' aS jl 44JJI3 tUliJI Jll 
J 5 I UUu JUo (j| U^-iUbj p£_ 9jJ pUo jT 
4uA$" j ^ U i j LUI j ^LukJuj I ^o-Uoj 4Jif. 4_tl I 4_j 

^oUUo j U pUU uJUoJ)Jj (j^ajj ^UulU oljj pUUJI jj 


Tora ulama mengatakan: sunah hukumnya 
menghadapkan punggung telapak tangan ke langlt 
dalam setiap do'a tolak bala, dan menghadapkan 


21 Mughni al-Muhtaj, Jilid: 1, Hal: 370 

22 Asna al-Mathalib Fii Syarh Raudh at-Thalib, Hal. 293 

muka | dattar isi 







Halaman 32 dari 43 


telapak tangan ke langit dalam setiap do'a yang 
berisi permohonan , itu karena Nabi ^ketika shalat 
istisga menghadapkan punggung tangannya ke 
langit menurut riwayat dari imam Muslim, maka 
giyaskanlah pada istisgo yang semakna 
dengannya" 

Kesimpulannya, membalikkan tangan ketika 
berdo'a itu dilakukan saat menolak bala, adapun 
ketika memohon atau meminta suatu permintaan 
maka yang benar adalah mengangkat tangan dengan 
telapak tangan menghadap ke atas. 


F. Bacaan Qunut 

1. Redaksi do’a qunut 

Do'a qunut sebenarnya boleh dengan membaca 
do'a apa saja, baik do'a itu warid dari Nabi atau 
bukan warid dari Nabi ® alias do'a redaksi bebas, 
tidak wajib terpaku dengan satu redaksi, imam 
Nawawi (w 676 H) setelah menyebutkan adanya dua 
pendapat tentang masalah ini mengatakan: 


(JyiLo 4j| 4j JJl A ioJl aJl 


"Pendapat yang shahih dan yang populer yang 
dipilih oleh mayoritas ulama syafi'iyyah adalah 


23 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 497 

muka | daftar isi 




Halaman 33 dari 43 


bahwa qunut subuh tidak terpaku pada satu 
redaksi, tetapi boleh dengan membaca do'a apa 
saja" 


Begitu juga imam al-Mawardi (w 450 H) dalam a 
Hawi mengatakan: 


(jC bys&J jojLoJI o-Lc-OJl (j_o CU 5 {5I3 


24 ^ 


"Dengan do'a apapun seseorang membaca qunut , 
baik do'a yang ma'tsur dari Nabi atau yang bukan 
maka gunutnya sah" 


Namun meskipun boleh dengan redaksi do'a 
bebas, para ulama umumnya menganjurkan do'a 
qunut dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Hasan 
bin Ali bin Abi Thalib, yaitu: 


(^djjJ 1 _ 9 Lc Lc J r ^^0^-9 I ^ b) I 

Lo j-Jj cIAjJaC I Lo^l 9 -iJj L)J CJoJjj (j-oj^ 

(jjo jjjjj J) 4jJ (jijlc (Jyiiiij (jyiiiij ciijj JjdyjhS 

cjJJUoj c-vSjL*j cJJIj 


To Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang 
telah Engkau beri petunjuk , berilah aku kesehatan 


24 Al-Hawi al-Kabir, Jilid: 2, Hal: 153 

muka | daftar isi 




Halaman 34 dari 43 


seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, 
pimpinlah aku bersama orang yang telah Engkau 
pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah 
Engkau berikan kepada ku, peliharalah aku dari 
keburukan yang telah Engkau putuskan. 
Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan 
tidak ada yang menentukan (menghukum) atas 
Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang 
telah Engkau beri kekuasan, maha sucilah Engkau 
dan maha tlnggllah Engkau.". HR. Abu Daud, 
Tirmidzi, Nasai 


Sebagian ulama memberikan sedikit tambahan 
pada redaksi do'a qunut di atas berdasarkan 
beberapa riwayat hadits yang lain, seperti riwayat 
Baihaqi dan riwayat dari Abu Daud, imam Nawawi 
mengatakan: 


Uj j CuSjbo OoSlC- (JJo (J^lLc- 3|j jJj 

I CCXyJ2-9 Lo csLJLijJ 

4j qjo\S '^9 0 J 3 J3 


"Apabila menambahkan pada do'a gunut redaksi 
(cssm D* J*/ yjj sebelum (dnluSj \Jj kemudian 

setelahnya membaca redaksi ( u Jt IllII JUi 
41 li CjJ jij Jjjui) maka itu tidak apa-apa." 


Sehingga redaksinya menjadi seperti berikut: 


jJ J r _ -*-j. 9 Lc- Lc-J CJo J C-& I ^y. ^ L11 


muka | daftar isi 




Halaman 35 dari 43 


Lo jCu cSEJElC I Lojj 9 jJj l53 C-LLlJj (j-^ojJ 

(Jjo jj jj 4j| cliLLc (jjjiiij jLj (_5v^j-J <3Lj} CUL^2_9 

tliJj C-jJUoj (C«5jbo Co3li ^'3 

(HjJ| O-Jj^jij jJj^JoLi-o! C-vJ_l 2.9 Lo (_J-C C_0J>eJl 


To Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang 
telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan 
seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, 
pimpinlah aku bersama orang yang telah Engkau 
pimpin , berilah keberkahan pada semua yang telah 
Engkau berikan kepada ku, peliharalah aku dari 
keburukan yang telah Engkau putuskan. 
Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan 
tidak ada yang menentukan (menghukum) atas 
Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang 
telah Engkau beri kekuasan, tidak akan mulia 
orang yang memusuhi Engkau, maha sucilah 
Engkau dan maha tinggilah Engkau, bagi Mu lah 
segala puji atas apa yang telah Engkau putuskan, 
aku memohon ampun dan bertaubat kepada Mu" 


Redaksi di atas dibaca ketika shalat muntarid 
(sendirian) tetapi apabila dibaca ketika menjadi 
imam maka dianjurkan mengubah objek do'anya, 
yang tadinya tunggal (untuk diri sendiri) menjadi 
jamak (untuk semua), imam Nawawi mengatakan: 


(JJj pljtjJL) (JJ2J20 LoLoJ (jtf (jls (Jl9 


muka | daftar isi 



Halaman 36 dari 43 


25 


£-OJ>Jl (3^5 ^o-oJu 


Para ulama kaml mengatakan, apablla menjadi 
imam, hendaklah tidak mengkhusukan do'a untuk 
dirinya sendiri tetapi jadikanlah da'a itu umum 
(untuk semua) dengan menggunakan redaksi 
jamak (plural). 


sehingga redaksinya menjadi seperti berikut: 

UJjjJ cc-<_9 lf- Lc-J ct-o Pjs tj t ^ ^ 111 

CJvXCi9 U 1X9J Ct-UU-C-1 Lo-<-9 IjJ tjJ d-jJJ j (j-o_-<-9 

'Jj U-jJlj (J-o JJ jj 4j| dijlc (_^Ciiij tJj (_^C2-OJ Lij| 

Lo ( j—v- J_oj>J t dl-9 o^-J L^J_^ r — Lo c - 0 Lc ^_j-o _^-^J 

Lo^oJ JJj-ajJLlo cppj^23 


"Ya Allah berilah kami petunjuk seperti orang yang 
telah Engkau beri petunjuk, berilah kami kesehatan 
seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, 
pimpinlah kami bersama orang yang telah Engkau 
pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah 
Engkau berikan kepada kami, peliharalah kami dari 
keburukan yang telah Engkau putuskan. 
Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan 
tidak ada yang menentukan (menghukum) atas 


25 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 496 

muka | daftar isi 





Halaman 37 dari 43 


Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang 
telah Engkau beri kekuasan, tidak akan mulia 
orang yang memusuhi Engkau, maha sucilah 
Engkau dan maha tinggilah Engkau, bagi Mu lah 
segala puji atas apa yang telah Engkau putuskan, 
kami memohon ampun dan bertaubat kepada Mu" 


2 . Menambah Shalawat 

Setelah selesai membaca dc/a guniit, dianjurkan 
menutupnya dengan membaca shalawat kepada 
Nabi iS, imam Nawawi mengatakan: 


4jLf. 4JJl ^JiJI (_jf- 
4jij II 40 Ojj-oJl Ji-*J 

26 ," JLr * J^JyJ>Jl^ (JjJLlhJjl 


",'Apakah dianjurkan bershalawat kepada Nabi & 
setelah do'a gunut? Ada dua pendapat , pendapat 
yang shahih yang populer dan yang dipilih oleh 
muallif (imam Syirazi) dan mayoritas ulama adalah 
dianjurkan (membaca shalawat) 


Dalilnya adalah hadits riwayat imam Nasa'i bahwa 
di akhir redaksi do'a yang diajarkan Nabi 8§ kepada 
Hasan bin Ali terdapat bacaan shalawat: 


JaJ awI J^g-Llp- : jli ^ 


26 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 399 

muka | daftar isi 




Halaman 38 dari 43 


:Ji : jli jjjJl j oUiSJl s.^jis jUUj aILp 

«jj ^ ^ ^ 

^Ul J&J- aS)I J-Uj_oi-b& Jjjil 


Dari Hasan bin Ali, beliau berkata: Rasulullah 
mengajarkan kepada ku beberapa kalimat: 
Allahummahdinii .... (dan seterusnya) wa 
shallallahu \ala Muhammadin nabiyy" 


Membaca shalawat disini boleh dengan 
menambah sayyidina, menambah shalawat kepada 
keluarga dan sahabat Nabi S. 

3. Membaca Jahr 

Disunahkan bagi imam untuk membaca do'a 
qunut dengan suara nyaring ( jahr) kecuali ketika 
membaca tsana, maka dipelankan. 


OjjJJL) ^UjJl ois 131 

3 J44JI LUitiUj U^ioyblJ ■■■■ 0I4U3 

27 ( Jx^|j- 3L JI j^l ,*Jii 


"Apabila imam membaca do'a qunut pada shalat 
subuh, apakah bacaannya dinyaringkan (jahr)? 
Ada dua pemdapatpopuler (dalam mazhab Syafi'i), 
dan yang paling shahih adalah dianjurkan untuk 
membacanya secara jahr (nyaring), pendapat 


27 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 501 

muka | daftar isi 




Halaman 39 dari 43 


inilah yang dipilih kebanyakan ulama iraqiyun." 

Adapun munfarid (orang yang shalat sendirian), 
maka tidak dianjurkan untuk membaca do'a qunut 
secara jahr, tetapi dipelankan ( sirr), sedangkan 
makmum apabila mendengar bacaan qunut imam, 
maka dianjurkan untuk membaca aamiin. 


G. Apabila Tidak Melakukan Qunut Subuh 

Sudah kita ketahui bersama, bahwa qunut subuh 
dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunah, sunah disini 
adalah sunah ab'adh, yaitu perbuatan sunah yang 
apabila ditinggalkan, baik sengaja atau tidak, 
dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. 


j jj^Jl j OjAiiJl UbOsd 4 Iuj 

jjjjJjJJ ^bJjJI (jliJlj (jiill ^jLboJI 


28 0 


"Sunah ab'adh (dalam shalat) ada enam, pertama 
adalah qunut ketika shalat subuh atau shalat witir 
pertengahan bulan Ramadhan, kedua adalah 
berdiri untuk qunut 


^jouyJiijJl Ajllj UjbjjUc Djj (jlj 

Jj>Oo Uoi) I jJjjboJ I (j iS" 0 j. (j^J \ f) 4 hJ 3 I I uLoO 


28 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 517 

muka | daftar isi 





Halaman 40 dari 43 


29 $3j4JUJ 


"Apabila meninggalkan selain keduanya (rukun 
dan syarat) maka sah (shalatnya) tetapi dia tidak 
memperoleh fadhilah, baik dia tinggalkan sengaja 
atau karena lupa, tetapl apabila yang ditinggal 
sunah ab'adh maka dia sujud sahwi, apabila bukan 
sunah ab'adh maka tidak usah sujud sahwi." 

Jadi, ketika kita lupa atau sengaja meninggalkan 
qunut subuh, maka dianjurkan sebelum salam untuk 
melakukan sujud sahwi. 

H. Penutup 

Inilah sedikit pembahasan tentang qunut subuh, 
tentu masih banyak kekurangan di dalamnya, penulis 
berharap agar tulisan ini bisa menjadi amal jariyah 
dan memberi mantaat bagi pembaca sekalian. 

Apabila ingin lebih dalam mengetahui tentang 
masalah qunut ini, silahkan untuk merujuk langsung 
ke kitab al-Majmu' Syarh a!-Muhadzab milik imam 
Nawawi (w 676 H), atau kitab Kasyf as-Sitr 'An 
Sunniyah ai-Qunut Fii Shaiat ai-Fajr milik Syekh 
Muhammad Hasan Hito -semoga Allah menjaganya- 
atau kitab ai-Qauiai-MabtutFiiShihhatiHaditsShaiati 
as-Shubhi bi a/-Qunut milik Syekh Hasan bin Ali as- 
Saqqaf (w 1335 H), wa fiha kifayah wallahu a'lam. 


29 Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 518 

muka | daftar isi 




Tentang penulis 

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir 
di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai 
salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal 
di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan. 

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam 
Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang 
Jakarta, takultas syarPah jurusan perbandingan 
mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di 


muka | daftar isi 


Halaman 42 dari 43 


Intitut llmu Al-Qur'an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi 
Syariah (HES). 


muka | daftar isi 



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 

Indonesia. 

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 


